XXIV. Tentang jepretan tali busur pada lengan bawah pemanah 
dan pengobatannya 


Lengan bawah pemanah bisa terluka oleh tali busur di salah satu dari tiga 
tempat: di bagian depan lengan bawah tepat di bawah sikut: di tulang 
pergelangan dekat jari kelingking:dan dekat tulang pergelangan|271. 


Lengan bawah tepatnya di bawah sikut bisa terluka karena salah satu dari 
tiga hal: karena kuatnya busur dan lemahnya pemanah: karena buruknya 
tarikan, dimana pemanah melakukan tarikan sepanjang lengannya: dan 


karena teruntainya lengan baju. 


Hal-hal tersebut dapat diobati dalam hal terlalu kuatnya busur dengan 
menggunakan sesuatu yang bisa ditarik pemanah tanpa susah payah 
atau tegang: dalam hal buruknya metode tarikan dengan cara 
memperbaiki tarikan: dalam hal teruntainya kain dengan melipat lengan 
bajunya. 


Tulang pergelangan dekat jari kelingking dapat terluka karena salah satu 
dari tiga hal berikut: pertama karena memegang grip terlalu tinggi di 
telapak tangan, dengan demikian menyebabkan grip tersebut berada 
jauh dari pergelangan sehingga bagian depan pergelangan terdorong ke 
arah busur: [28] Kedua, karena terlalu panjangnya tali busur, ketiga, 
karena tidak teraturnya cabang bawah. 


Hal tersebut dapat diobati dengan cara memperbaiki cara memegang 
grip, dalam hal terdorongnya pergelangan tangan ke arah busur, dengan 
cara memperpendek tali busur jika terlalu panjang: dan dengan cara 
membuang ketidakberesan cabang bawah menurut petunjuk yang 
diberikan pada bagian sebelumnya jika terjadi kekurangan keseimbangan. 


Lengan bawah pemanah dapat terluka oleh tali busur dekat tulang 
pergelangan karena salah satu dari delapan hal: ketebalan tali: daging 


berlebih di telapak tangan pemanah: kondisi santai persendiannya: 
tipisnya grip: tekukan di grip atau di dua siyah; cuaca dingin yang sangat, 
panas menyengat: lepasnya pegangan pada grip. 


Hal-hal tersebut bisa ditangani dengan membuat tali busur lebih tipis jika 
tebal: dengan menekan daging telapak tangan jika berlebihan: dengan 
melepaskan tembakan sampai diperoleh tenaga dan kekuatan jika 
persendian akan diistirahatkan karena kelelahan sementara, dengan 
meningkatkan grip menurut petunjuk yang diberikan pada bagian 
sebelumnya jika terlalu tipis; dengan memegang busur sehingga 
ketebalan satu setengah jari grip terletak di atas bagian atas pergelangan 
dan ketebalan setengah jari di bawah bagian bawah. Jika penyebabnya 
karena cuaca dingin atau panas, penanganan dapat dilakukan dengan 
membungkus selembar kulit seputar grip. Hal ini akan menghangatkan 
tangan karena cuaca dingin dan akan menyerap keringat kalau cuaca 
panas. 


Jika penyebabnya karena longgarnya pegangan tangan pada grip, 
penanganannya adalah dengan mempererat pegangan. 


